WikipediA 

Bahasa Zulu 


Bahasa Zulu ( isiZulu ) ialah salah satu bahasa resmi di 
Afrika Selatan dan merupakan anggota rumpun bahasa 
Nguni/Bantu. Diucapkan sekitar 9 juta jiwa temtama di 
KwaZulu dan Natal utara di Afrika Selatan dan juga di 
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, dan Swaziland. 

Selama awal abad ke-19, para misionaris Kristen seperti 
J.W. Colenso, S.B. Stone, H. Callaway dan Lewis Grant 
merancang suatu cara menulis bahasa Zulu. Buku saku 
Kristen Zulu pertama Incwadi Yokuqala Yabafundayo 
ditulis oleh Newton Adams, George Newton dan Aldin 
Grout antara 1837-1838 dan menjelaskan ejaan kata-kata 
Zulu dan sejarah Perjanjian Lama. Bibel versi Zulu 
pertama diproduksi antara 1845-1883 dan pada 1859 L. 
Grout menerbitkan buku tata bahasa Zulu yang pertama. 


Rujukan 


1. A Bahasa Zulu (http://www.ethnologue.com/langu 

age/zul) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Webb, Vic. 2002. "Language in South Africa: 
the role of language in national transformation, 
reconstruction and development", Impact: 

Studi es i n language and society, 14:78 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Zulu". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 

4. A Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie 
List Online (http://goto.glocalnet.net/mahopapers/ 

nuglonline.pdf) 


Pranala luar 


■ Bahasa Zulu di omniglot.com (http://www.omnigl 

ot.com/writing/zulu.htm) 


Dituturkan di 


Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Sistem 

penulisan 

Bentuk 

tanda 


Bahasa 
resmi di 

Diatur oleh 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 
Glottolog 


Bahasa Zulu 

isiZulu 

Afrika Selatan, Lesoto, 

Eswatini 

KwaZulu-Natal, Gauteng Timur, 
Negara Bebas Timur, 
Mpumalanga Selatan 
111 

penutur L2: 16 juta (2002)f 2 l 
Niger-Kongo 

■ Atlantik-Kongo 
■ Volta-Kongo 
■ Benue-Congo 
■ Bantoid 
■ Bantoid Selatan 
■ Bantu 

■ Bantu Selatan 
■ Nguni 
■ Zunda 

■ Bahasa Zulu 

Latin (Alfabet Zulu) 

Braille Bahasa Zulu 

Tanda Bahasa Zulu 


Status resmi 

► _ Afrika Selatan 

Dewan Bahasa Pan-Afrika 
Selatan 

Kode bahasa 

zu 

zul 

zul 

zulul248 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/zulu 
1248)151 




























































Kode s. 42 I 4 ] 

Guthrie 

Linguasfer 99-AUT-fg (http://linguasphe 

re.info/?page=linguascale&li 
nguacode=99-AUT-fg) inci, 
varieties 99-AUT-fga to 99- 
AUT-fge 



Proporsi populasi Afrika Selatan yang bertutur 
bahasa Zulu di rumah 


0 - 20 % 

20-40% 

40-60% 


60-80% 

80-100% 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Zulu&oldid=16948950" 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Mei 2020, pukul 10.52. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



















